No. 11 

SABTOE, 19 MAART 1938. Directeur: ERIS Hoofdred. A. ANWAR 

Kantoor Red. & Administratie Molenvliet West No. 98 Bat.-C. Batavia — Centrum. 
Terbit I lembar 

Peneenteen Terbitnja tiap - tiap hari Sabtoe 

TAHOEN KE-II 


HARGA LANGGANAN f 1.50 satoe kwartaal (3 boelan) boleh dibajar boelanan 
(pembajaran lebih doeloe) 


TARIEF ADVERTENTIE f 0.25 per regel, satoe kali moeat paling sedikit f 2.50 
Contract lain harga. 


Tak kenal, maka tak tjinta Bahasa Indonesia, sekarang dan jang akan datang, 
penting sekali. Soedah lama direka-reka, soedah lama poela diniati, baroelah 
sekarang dapat kepastian, tak antara lama lagi Congres Bahasa Indonesia akan 
dilangsoengkan di Solo moelai tanggal 25 - 28 Juni 1938 j.a.d., jang maksoednja 
oentoek memperbaiki bahasa Indonesia, soepaja mendjadi bahasa jang 
sempoerna dan bergoena dikemoedian hari. Terlebih dahoeloe kita 
mengoetjapkan selamat bercongres, hoebaja-hoebaja tertjapailah segala apa 
jang dikehendaki itoe. Djika kita menilik dan memperhatikan bahasa Indonesia 
dimasa jang silam, poen sekarang ini, sedikit sekali dapat perhatian dari bangsa 
kita jang sepantasnja mesti pandai dalam bahasa itoe. Ditambah poela ditempat 
kita ini tentang bahasa sangat banjak betjampoer-baoer dengan lain bahasa, 
menjebabkan roesaknja bahasa Indonesia, bahasa jang diharap-harapkan 
mendjadi bahasa penoentoen, perantaraan oentoek memperhoeboengi antara 
satoe dengan lainnja sesama poetera Indonesia. Meskipoen Balai Poestaka 
soedah beroesaha mengeloearkan beberapa boekoe dengan memakan bahasa 
Indonesia (Melajoe) jg. diterdjamahkan dari bahasa Asing, akan tetapi itoe tidak 
sepadan sesoeai) dengan kemaoean (idinan) masjarakat bangsa kita sekarang 
ini, makloem tanah air kita sangat loeasnja. Indonesia terdiri dari beberapa 
poelau poelau jang tidak sedikit bilangannja, berbeda tjara hidoepnja sehari hari 
— adat istiadatnja — toetoer bahasanja satoe soekoe dengan soekoe lainnja. 
Jang kita kehendaki, jang betoel betoel bergoena bagi bangsakita, ialah boekoe 
boekoe atau kitab kitab jang dikarang oleh bangsa kita dan memakai bahasa kita 
(Indonesia) poela, jang isinja mengandoeng pendidikan mentjintai tanah airnja, 
soeka bekerdja mengabdi oentoek kepeloean noesa dan bangsanja dengan tidak 
menjinggoeng kepada perasaan lain golongan ataupoen bangsa apa sadja. 
Selain itoe, mesti adapoela boekoe boekoe atau kitab kita dalam bahasa 
Indonesia, jang memberikan pengetahoean tentang tanah air dan bangsa. Baik 
dalam hal tanah dan sifat 'alamnja — iklim dan penghasilannja — tentang 
pendoedoek dengan tjara hidoep — dan riwajat dan dengan bangsa dan tanah 
air kita seloeroehnja. Karena kemiskinan kita tentang boekoe boekoe atau kitab 
kitab sebagai jang kita kehendaki tadi, tidak seberapa djoemlahnja bangsa kita 
jang mengenalkan dirinja sendiri dengan erti kita jang loeas. Seandai ada djoega 


bangsa kita jang hendak mengenal noesa dan bangsanja dengan agak loeas 
maka mereka terpaksa membatja hasil pena dari penoelis-penoelis bangsa 
Asing, jg. diantaranja entah dengan sengadja ataupoen tidak, bisa melahirkan 
pemandangan dan timbangan jang koerang benar, malah sewaktoe waktoe 
meloekai kepada perasaan bangsa kita. Apapoela bangsa kita jang masih banjak 
boeta hoeroep, dapat kita mendoega betapa soekar dan soelitnja bagi mereka 
oentoek mentjintai barang jang tak dapat dikenalinja, selain dari bagian jang 
sedikit sekali. Dari sebab itoe kita harapkan teroetama dikalangan bangsa kita 
jang merasa menanggoeng djawab terhadap bangsanja, hendaklah kiranja 
memperkajakan bahasa Indonesia, dengan kekajaan itoe poela mengarang 
beberapa kiitab kitab atau boekoe boekoe sedapat moengkin, dengan salah 


Kabaran 


Intellectueelen bangsa kita Maoe mendirikan DansClub ? Apa jang soedah 
moelai dianggap tidak baik lagi oleh kaoera jang berakal di Europa, di Amerika, 
Pe enak dimana lagi, asalkan dipikir dengan akal manoesia jang superbe bahwa 
berdangsi dangsi itoe tjoema bisa dimasoekkan bergoena (sic) kalau sadja 
kegoenaan dangsi dangsi ini dianggap baik oleh kaoem jang loepa daratan, dus, 
hanja bergona bagi mereka jang ada di dalam fuifende stemming, sekarang 
maoe di over oleh sementara kaoem intellectueelen bangsa kita. Sebagai 
goentoer jang menjambar pada siang hari, sekarang datang kabar, bahwa 
generatie jang berderadjat tinggi di dalam Maatschappij, soeatoe toeroenan dari 
n€nek nenek mojang kita jang terkenal boedi haloes, sekarang ada niatan boeat 
mendirikan DANS-CLUB didekatan Struiswijkstraat. Onze intellectueelen, gaan 
dubinnenkort leeren dansen! Barangkali maoe mempeladjari one-step, two step, 
tango, foxtrot dances. Dan boeat mereka itoe, adalah permainan jang serba 
gilang gemilang itoe nanti dianggap soeatoe openbaring, sebab selama hidoep 
beloem pernah kenal dengan lagoe-lagoe jang membikin poesing kepala. Nanti 
kaoem intellectueelen kita jang maoe mendirikan dansclub itoe agaknja bisa 
berpoeterpoeteran, berdempet-dempetan di waktoe dansa, mengelilingi dancing 
hall, jang bisa nampak dari loearan. Adoehai.......... rasa hati mereka nanti. Di 
dalam soeatoe roeangan jg. lebar dan besar itoe dan diterangi dengan lampoe 
lampoe jang bekilau-kilauan, mereka akan merasa soedah merampas doenia. 
Dan semoeanja berteriak: ,,Die Wel is mein!" (Sekarang kitalah jang mengoeasai 
doenia!) Apa goenanja soeatoe beweging boeat masjarakat. Toch soeatoe 
gerakan dari rajat jang soenggoeh soenggoeh, tidak bisa melawan gerakan di 
dalam dancing-hall jang boleh disaksikan sendiri oleh mata, njata soeatoe 
gerakan jang ada. Gij ziet nu, kameraden, dit is nu daadwerkelijk wat we gaan 
doen. Boleh dilihat dan boleh di saksikan. Soedah barang tentoe, kita tidak bisa 
melarang berdangsidangsi itoe, karena kaoem intellectueelen jang 
mengerdjakan itoe, dan kalau tidak salah terhitoeng djoega kaoem titel titel jg. 
toeroet mendjadi promotors. Kita toch tidak bisa protest. Protest protest toch 
tidak bergoena. Tjoema kita nanti maoe tolong moeat sadja gambar gambarnja 
candidaat dansers dan danseuses di dalam soerat kabar kita, boeat 
menoentoen. Kita akan toentoen pembatja kita dengan gambar gambarnja 
ardjoena-ardjoena jang beladjar dansa, dan Srikandi- Srikandanja. Moedah 
moedahan toestel photo kita pada waktoe waktoe dan 


satoe dari pada djalan ini dapat kiranja menanam benih dibatin bangsa kita 
mentjintai dan mengenali dirinja sendiri. Disinilah /etaknja kepentingan bahasa 
Indonesia sekarang, dan diwaktoe jang akan datang. Tiap tiap bangsa jang 
soedah tahoe mengenali diri dan bangsa nja sendiri, tak dapat tiada ia mesti 
mentjintai bangsa dan tanah airnja dengan ketjintaan jg. tak dapat ternilai 
harganja. ,,Tak kenal, maka tak tjinta", kata peribahasa boekan? A. Ar. 


sa dansa itoe senantiasa siap, boeat meloekiskan gambarannja kaoem Ardjoena 
dan Srikandi nanti berleret lerettan, berpegang pegangan, dan kalau berdansa 
dansa itoe moengkin berlakoe di dalam gelap sebagai variatie, sebab tempo 
tempo diwaktoe dansa lampoe lampoe dibikin padam, kitapoen akan tjoba 
bersiap menggoenakan lampoe magnesium kita boeat mengambil gambar 
gambarnja jang baroe mabok dansa. Hell...... Hitl...... ach... salah: Heil en lang 
leve de INTELLECTUALITEIT! Intellectualiteitnja kaoem kita jang maoe mentjari 
bewegings-vrijheid! Pembatja kelak boleh tarik kesimpoelan sendiri dari 
ongeretoucheerd beeld jang kita akan sadjikan. Siapa maoe merasa djelih 
bolehlah. Zibrail. 


Selamat djalan dan selamat tinggal. PERAJAAN PINDAHNJA F. M. OETOMO 
SETJOATMODJO. Mantri Politie Kamal ke Setoebondo, sebagai Mantri Kaboepaten 
disana. Pada malam Minggoe tanggal 5-6 Maart 1938 jbl. Bestuur Comite jang 
terdiri dari toean R. Soenarto, Ass. Wedana, sebagai Voorzitter, telah 
melangsoengkan perajaannja toean M. Oetomo Setjoatmodjo. Mantri Politie 
Kamal jg. dipindahkan ke Sitoebondo sebagai Mantri Kaboepaten disana. 
Perajaan diramaikan dengan toneel dari Sinar Kamal. Jg. hadlir pada malam itoe 
ada kirakira 300 (tiga ratoes) poetera dan poeteri. Di antaranja ada tertampak 
djoega tamoe tamoe dari Bangkalan dan Tanahmerah, djoega toean Mr. 
Roosbandy dari Bangkalan ta' ketinggalan. Pada djam 9 voorzt, comite 
memboeka perajaan dengan mengoetjapkan diperbanjak terima kasih kepada 
sekalian tamoe tamoe. Mengoeraikan pandjang dan lebar soal maksoed perajaan 
ini. Merasa berterima kasih kepada toean M. Oetomo jang selama bekerdja 
bersama sama dengan beliau sebagai A.W. dengan taada halangan apa apa. 
Soenggoehpoen toean Oetomo di kota Kamal ada sebagai roch dari teman 
temannja serta kenalannja karena dia selaloe terkemoekan tentang dienstnja, 
maoepoen dikalangan pergaoelan. oemoem di Kamal. Selandjoetnja toean R. 
Soenarto sebagai Ass. Wedana Kamal, mengoetjapkan kesajangannja. 
Sesoedahnja beliau memberi selamat berpisah dan poedjian pandjang oemoer 
pada toean dan njonja Oetomo serta poeteri-poetarinja, maka dipersilahkan 
kepada wakil wakil perhimpoenan dan toean toean hadlirin jang soedi berbitjara. 
Wakil wakil perhimpoenan seperti Sinoman Kamal, PPK (Perkoempoelan 
Perlajaran Kamal) Muziekvereenigin Sinar Kamal telah mendapat giliran boeat 
berbitjara atas nama perhimpoenannja masing masing poen toean Sajjid 
Aldjoefri dari Bangkalan mengoetarakan djoega. Di antara lain lain wakil 
Sinoman, menjatakan beratnja perasaan leden Sinoman bahwa toean Oetomo 
sebagai ketoeanja telah pindah karena toean Oetomo sebagai Mantri Politie 
ta'tersangka bahwa telah soedi dengan toeloes ichlas serta ta' segan lagi 
memingkis lengan badjoenja boeat berkedja terhadap perkoempoelan Sineman. 
Spr. menjatakan kejakinannja bahwa toean Oetomo jang bekerdja oentoek 


Sinoman tidak oleh karena terbawa oleh aroes besar maoepoen ketjil, dan tidak 
karena dipengaroehi apapoen, akan tetapi bekerdja dengan toeloes ichlas 
karena Allah. Maka dari itoelah leden Sinoman tidak salah memilih beliau 
sebagai ketoea perkoempoelan, pilihan mana tidak karena toean itoe ada 
sebagai Mantri Politie, akan teta 


pi melihat boedi jang sebaik itoe sehingga kita leden Sinoman bisa memboeat 
pedoman terhadap masjarakat pada abad jang ke 20 ini. Sesoedahnja itoe, maka 
wakit perhimpoenan lainnja mendapat giliran boeat berbitjara jang maksoednja 
tidak berbeda dengan di atas. Sesoedahnja selesai semoea dan tidak ada lagi 
jang akan berbitjara, maka toean Oetomo berganti berbitjara dengan samboetan 
terima kasih kepada toean poetera dan poeteri jang soedi merajakannja, poen 
terhadap toeantoean comite jang telah memerloekan terhadap perajaan ini. 
Menjatakan sangat beratnja jang akan meninggalkan kota Kamal akan tetapi 
terpaksa, djoega sebab soedah atas perintah dari atas. Mengoetjapkan terima 
kasih kepada wakil perhimpoenan perhimpoenan dan spr spr. Dia mengharap 
moedah moedahan sepeninggalnja beliau perhimpoenan-perhimpoenan jg. ada 
di Kamal sini dalam keadaan selama dan soeboer. Poen djoega seperti 
perhimpoenan Roekoen Kama! dan Sinoman jang sama azasnja lekas lekas 
bergaboeng djadi satoe perhimpoenan, sebab boekan selajaknja di kota Kamal 
sini mempoenjai doea perhimpoenan jang sama azasnja dan toedjoean. Tempo 
beliau mendjadi ketoea dari Sinoman, telah dikemoekakan kepada Bestuur 
Roekoen Kamal, akan masih menoenggoe pada saat jang baik. Sesoedah itoe 
maka Tooneel dimoelaikan dengan terlebih dahoeloe diadakan njanjian dari 
leden toneel vereenigin Sinar Kamal, njanjian mana jang menjatakan sangat 
sedihnja. Pada djam 12 perajaan sama boebaran dengan selamat ta mendapat 
halangan apa apa. Penoelis sedikit menambah disini bahwa sangat memoeaskan 
pada sekalian jang hadlir, tjoema sajang! pertama so'al tanda mata di sitoe tidak 
tertampak penoelis merasa heran dan sehingga kinibeloem mengerti: kedoea: 
kaoem jang ketjil jang keinginannja sangat besar dan ta' berbeda dengan lainja, 
ta' bisa toeroet merajakannja, oleh karena disitoe di dalam lijst soembangan jang 
didjalankan oleh comite, telah diadakan perwatasan tentang soembangan, 
hingga seanda kata tida koerang dari satoe sen, sebab maloemlah, si marhaen 
pertama memikirkan pada anak isteri pendek isi roemah lebih doeloe, ta' bisa 
toeroet merajakan. Tapi si marhaen jang besar kemaoeannja toeroet djoega 
merajakan, akan tetapi dipinggir pagar sadja, melihat toneel dan mendengarkan 
muziek jang merdoe itoe. Memang, kita hidoep banjak kegandjilan jang didapat ! 
(Pembantoe). POELANG DARI DIGOEL Dengan kapal F. Safamt telah datang di 
Soerabaja dari Digoel toean toean H.A. Djoenaedi, Nanawi, H. Soelaeman, 
Martowidjojo alias Parimin, Goesti Saloeng Lelonoh (Pontianak) Goesti Hampah 
(Pontianak) Soetarto, Sandjojo, Ariotirto Kartoprawiro, Wirjowikromo, 
Karsowikromo, Admoetomo. Toeantoean ini berasal dari Priangan, Kediri dan 
Solo. PERKOEMPOELAN SERIKAT SEKERDJA PARTIKOELIR. Di Soerabaja telah 
berdiri comite Perkoempoelan Sarekat Sekerdja Partikoelir jang mendirikan 
djoega fonds boeat menolong anggauta-anggauta ketika kesoesahan. Comite 
tersoesoen: Moh. Isa ketoea, Kamloedin w. ketoea. Koestoer penoelis 1. Soedjojo 
p. Il, Oemar Said bendahara, dan 8 toean toean pembantoe. 


Kaloe merasa kepala poesing, kaki tangan pegel, sakit dada, sakit 
pinggang dan I.I.s. lantas goook dengan OBAT BALSEM TJAP MATJAN 


BEH DÞIANTERO HEMPAF DAPAT 

Serba soesah 

Beloem tentoe kerdja jang mentereng hasilnja baik. 
Oleh: Licht. 


Orang jang maoe mentjoba meroebah keadaan rakjat Indonesia (rakjat bangsa 
kita), seringkali mengalami hal hal jang roewet dan bisa dinamakan serba salah. 
Ambil sadja sebagai tjontoh soal mewataskan djoemlahnja kelahiran anak anak. 
Orang oendjoek, bagaimana perloenja djoemblah anak haroes diwataskan dan 
orang poedjikan segala matjam tjara boeat tjegah orang perempoean hamil, tapi 
di Frankrijk orang begitoe giat mewataskan djoemlahnja anak anak hingga angka 
kelahiran mendjadi toeroen setjara jang menakoeti. Itoe perwatasan kelahiran, jg 
bermoela dipoedji, ternjata berbalik mendjadi sematjam bahaja Nasional jang 
tidak boleh dipandang ringan. Apa akal sekarang? Seperti doeloe orang 
memoedji boeat mewataskan djoemlah kelahiran anak anak dengan menjiarkan 
brochure, pedato enz. enz. begitoelah sekarang orang bikin propaganda keras 
boeat bikin djoemlah anak anak di Frankrijk soepaja djadi makin bertambah. 
Seperti doeloe orang menjiarkan boekoe boekoe, obat obat atau perkakas boeat 
mentjegah perempoean hamil, begitoelah sekarang orang mengadakan premie 
boeat orang perempoean jang kandoeng anak dan menjiarkan brochure seperti 
DONNEZ NOUS DES BEBES. Doeloe dianggap sematjam dosa boeat melahirkan 
anak banjak tetapi sekarang dianggap sebagai perboeatan patriotisch boeat 
mendjelmakan anak anak sebanjak banjaknja. Lantaran keliwat giat berhaloean 
Malthus poenja peladjaran, orang Fransch sekarang djadi terpaksa berbalik 
persis seperti peladjaran Islam jang mengatakan: „orang jang tidak mempoenjai 
toeroenan, adalah dosa jang paling besar". Lain tjontoh lagi, ada kedoedoekan 
bangsa kita disini, doeloe dan sampai sekarang djoega orang tidak berhenti 
hentinja mengandjoerkan anak anaknja boeat meneroeskan peladjarannja dan 
kalau bisa sesoeatoe anak In donesia disoeroeh mereboet paling sedikit satoe 
gelaran titel). Ini andjoeran, oemoemnja memang baik, sebab pengetahoean 
memang bergoena, tetapi ada.. ...... tetapinja. Kalau disini semoea anak anak 
Indonesia pada djadi Journalist. 


Mr. Mr. Dr. Ir. Prof, enz. siapa jang mesti pegang pekerdjaan pekerdjaan, 
oempamanja djoeal ikan asin, bikin tempe, dan lainlain industrie sederhana? 
Seorang Mr. tentoe maloe kalau mesti djoeal tempe dan seorang Journalist tidak 
soedi djadi looper koran, seperti djoega seorang Dr. tidak maoe djadi pendjoeal 
ikan asin sebab boesoek. Tapi kalau begitoe, ini ertinja jang banjak soember 
pentjaharian bangsa kita djadi mesti dilepas dan djatoeh ditangan lain bangsa. 
Toean Drs. M. Hatta pernah menoelis dan soedah menoendjoekkan, bagaimana 
banjak pekerdjaan jang moelanja dipegang oleh bangsa kita, soedah djatoeh ke 
tangan orang Tionghoa peranakan dan totok. Salah satoe dari sebabnja, ialah 
bangsa kita poenja tabiat bertingkah, atau maloe palsoe boeat bekerdja setjara 


jang koerang mentereng. Sebab soedah terpeladjar, mereka djadi memandang 
pekerdjaan mendjoeal tempe, djoeal ikan asin enz. sebagai pekerdjaan rendah 
atau tidak tjotjok dengan mereka poenja prestige (deradjat). Beroentoeng tidak 
semoea bangsa kita jang terpeladjar djadi bertingkah. Kita kenal satoe 
Intellectueel bangsa kita, jang meski dapat peladjaran Barat dengan baik, ia 
tidak maloe boeat goeloeng lengan badjoenja djoeal banderek kerdja dibengkel 
dengan pakaian jang agak kotor. Kalau dengan iapoenja gelaran atau titel 
mentereng bangsa kita bisa dapat pentjarian jang berhasil, itoe memang 
sjoekoer sekali: tapi kalau tidak berhasil, apa sebabnja tidak maoe mentjari lain 
djalan jang boleh djadi koerang mentereng diloear, tapi lebih berisi dan berhasil. 
Kita tidak sama sekali maoe mengandjoerkan bangsa kita soepaja, djangan 
meneroeskan peladjarannja, tetapi kita tjoema toerdjoekkan jang peladjaran 
tinggi, bisa djadi rintangan (menjegankan) orang goeloeng lengan badjoenja, 
seperti leloehoer kita soedah biasa berboeat. Di Nederland dan Amerika student 
student ada bekerdja sebagai djongos dan sebagainja di waktoe jang perloe, ini 
ada baiknja soepaja orang insjaf bahwa pekerdjaan koerang mentereng tidak 
menjebabkan deradjat kita toeroen. 


Restaurant , SOEKA" 


Gang Tjoetek 9 (achter Pasar Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C Menjediakan 

makanan jang lezat minoeman d.I.I. Djoega sanggoep mengirimkan 
makanan buitenhuis dengan harga jang paling rendah. Menoenggoe 
dengan hormat, De Eig. DJAJAPERNATA Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


Politiek liar di Indonesia. Kalau Mr. Mohamad Yamin mengetahoei bahwa masih 
banjak leider jang soeka mengaboei mata rajat lantaran oeang, saja kira Mr. 
Yamin lebih baik mati sebagai djago Indonesia, daripada hidoep di alam senang 
ini. (Dj.) Dalam rapat Gerindo dari 13 Maart jg. laloe, Mr. Yamin telah memboeat 
pedato jang agak gem par. Beliau satoe antara lain menerangkan bahwa rajat 
mendapat minoeman air jang tidak bersih dari sementara leider leidernja. Air 
jang koerang soetji jang diberikan sebagai air minoem tadi, patoetlah lebih 
dahoeloe disa ring, dianaliseer, jang sedjernihdjernihnja, maka baroelah boleh 
disadjikan kepada rajat jang masih bodoh bodoh itoe boeat dite goeknja Tetapi, 
kata Mr. Yamin, bagaimanakah kiranja kita bisa berboeat itoe, oleh sebab pada 
sekarang ini, politiek di Indonesia kian hari, kian lama mendjadi lian sehingga 
orang jang tidak pernah toeroet politiek atau boekan leider pergerakan poen 
toeroet poela mengatakan dirinja leider dan dengan moedah dianoeti d leh 
„leider ,leider" lainnja jang bermaksoed maoe toeroet menja darkan rajat 
daripada tidoernja Dalam pada itoe, Gerindo merasa djidji toeroet berhidoep de 
dalam masjarakat sekarang ini karenanja Gerindo sekarang a kan bermaksoed 
bekerdja meminpin rajat jang dengan sepertinja Diantara lainnja poen didjadikan 
boeah toetoer di dalam pedatonja itoe, bahwa pada sekaran ini, ra'jat disoeroeh 
telan „petis dari toean Soetardjo ““$ Kira kira demikianlah pendap tan Mr. Yamin 
tadi, kalau boleh dipendekkan sadja dengan sementara kata kata Apa jang toean 


Mohamad Ya min tidak tahoe, jaitoe, bahwa dalam mengadakan pekerdjaan 
propaganda itoe teroetama oejang dari rajat poen diharoeskan memainkan rol 
poela. Sementara Comite jang didirikan, bahkan jg. maoe mempropagandakan 
haperkawinan dan hal petisi Soetardjo itoe, dalam pekerdjaannja mengaboei 
mata rajat poen tidak asing laga Dimoeka saja ada terletak sehelai soerat 
pengadoean, dan maksoed sipengirim itoe, minta soepaja soerat itoe dimoeat 
sadja sebagai soerat terboeka, akan t tapi, saja rasa lebih dahoeloe kta 
signaleer perboeatan sementa ra leider leider jang ingin menjedarkan rajat 
daripada tidoernja agar dapatlah mereka jang beroeroesan dengan toelisan itoe 
bangoen dari pada tidoernja, dan mendjalankan kewadjibannja Kita tahoe, siapa 
orangnja itoe dari perkoempoelan apa, dan ki ta poen tidak meloepakan, bahwa 
jang berkesalahan dan Ialai..... dalam pekerdjaan mengabosei me ta rajat tadi, 
adalah leider leide jang ,,BESAR" moengkin diwaktoe dahoeloe........... tetapi s 
karang soedah merosot pamornja. karena perboeatan perboeatan nja jang lama 
soedah dikenal oleh rajat jang kenal akan dia (la der leider itoe, dan barangkal 
komplotannja Kita nasehati mereka itoe, dja nganlah sekali kali lagi berang 
menamakan dirinja leider leiden ataupoen penjoeloeh rajat, kalau mereka itoe 
masih soeka isap kan tong rajat dengan meminta dik rimi oeang boeat 
mengadakan propaganda, boeat memberi penrangan kepada rajat, disalah 
soatoe tempat, tentang soal perkawinan etc. tentang petisi voors tel Soetardjo 


Etc. tetapi, setelah dikirimi beberapa postwis sel dan berpoeloehan roepiah 
soe dah dialirkan dari tanah Tjiasemlanden, dari Soebang hingga berboelan 
boelan........ moengkin nanti mendjadi seta hoen...... tidak ada kabar apa apa 


lagi, sehingga rajat di Soebang itoe mendjadi pedih hati, k rena tidak kedatangan 
propa gandist, tidak menerima kaba dan oeangnja poen mendjadi hilang tidak 
dikirimkan kembali Sehingga: Pengoeroes Comite jang soedah tidak sabar lagi 
tad memboeat resolutie sebagai diba wah ini. (kina petik sadja seper loenja) 
Maka dari itoe (karena rajat telah dioedji kesabarannja hingga koerang lebih 5 
boelan lamanja setjara loear biasa itoe, tetapi tidak mer dapat boekti boekti jang 
ber 


BATIK, MANUFACTUREN TENOENAN, KRAMERIJEN 6 DEPOT POSTWAARDEN 
ISMAIL DJALIL Tanja doeloe persediaan Toko SMAI ALLES TEGEN LAGE PRIJS 
ISMAII DJAIN Senen 121-123 Telf. 4356 WI. P. O. Box 23 Bankier Escompto Mij. 
BATAVIA 


woedjoed Dj.) pengoeroes Comite telah berapat dan memoetoeskan: Comite 
akan segera diboebar a. kan. b. Pengoeroes Comite haroes minta kembali oeang 
postwis sel postwissel jang soedah di kirimkan itoe Demikianlah dengan 
sepenoeh penoeh kehormatan dan pengharapan, kami persilahkan kepada 
Toean...... (jang dimaksoedkan) oentoek memenoehi boenji boenjinja poetoe san 
rapat pengoeroes Comit sub b. terseboet diatas. E Kemoedian moedah moeda 
han dengan tjara jang sedikit loear biasa ini, poetoes lah soedah perhoeboengan 
kami Comite dengan Toean jang terhormat setjara Salam dan Bahagia! 
Begitoelah sementara seroean jang datang dari Soebang itoe....... Soenggoeh 
kasihan rajat disa na, jang telah diaboei matanja dengan moedah sekali oleh 
leiden leider jang........ soedah menerma postwissel postwissel tetapi t dak 
memberi kabar apa apa lagi En toch........ leider leider jang sematjam itoe masih 


djoega terhormat, katanja. S Kita harap, soekalah leider leder jang beroeroesan 
dengan „pe ngaboean mata dengan terang terangan itoe lekas2 tarik diri sadja 
dari kalangan politiek sama sekali, kalau tidak soeka kita nan ti signaleer lebih 
djaoeh dengan nama-namanja sama sekali jang terang Persatoean di Indonesia? 
Kaban itoe bisa diperoleh : APABILA LEIDER-LEIDER ANG MATA DOEWITAR ITOE 
SOEKA MENGOEN DOERKAN DIRI DARI PER GERAKAN Tolaklah orang orang jang 
b gitoe matjamnja, dan tidak perloe kita menggoenakan kasian stelsel atau 
nepotisme lagi. kalau kita mengharapkan pergera kan Indonesia soepaja waras 
Leider leider jang sebagai avonturiers masih besar djoemlahnja...... selaloe maoe 
or jang doeloe...... dus penjakit de djaman pergerakan jang doeloe diwaktoe 
masih ada moerah oejang...... sekarang moelai dihi doepkan lagi. Rajat perloe 
mem boeka MAT2 Moet het arme volk nog zooveel leergeld betalen Dj. 


jang ditjari..........W. Ini dia COIFFEUR CHARLI CHAPLIN Senen Kali Lio No. 
Batavia-C Tariefnja moerah, tempatnja r sik, kerdjaannja netjes, pelajan pelajan 
ditanggoeng menjenang kan Sebagai tanda toean-toean dan Njonja, tiap-tiap di 
potong akan mendapat coupon jang mesti di koempoelkan sampai 5 bidji boeat 
mana kita telah sediakan barang-barang jang baik oentoek keperloean sehari- 
hari Menoenggoe dengan hormat, DE EIGENAAR. 


„PROSIT: 6 ,SMAKELIJK" Adalah doea perkataan didalam bathin jang hanja dapat 
ter lahir dalam roeangan Nos. 40/ di KRAMATPLEIN BAT.-C. atau di 


»PADANGSCHE BUFFET" Rasa: Lezat 6 Segar Harga: Boleh bandingkan. 
Tangerang P.G.B.-SCHOOL TANGE RANG 10 TAHOEN 


Pada malam Minggoe j.a.d. P G.B. Tangerang akan berpesta memperingatkan 10 
tahoen berdi di kota Tangerang ri Pestanja akan diramaikan oleh P.G.B.-ers 
(moerid-moerid) dimana toneel dan lainnja akan d pertoendjoekkan Selamat 
berpesta. P. I. M Telah beberapa kali di Tangerang diperdirikan perkoempoelan 
kaoem iboe, tapi selaloe ta' madjoe. Baroe-baroe ini diperdirikan la gi, jang diberi 
nama P.I.M. sing katnja dari perkataan ,,Perkoem poelan Istri Moeda' 
Toedjoeannja beladjar mengoeroes roemah tangga. Jang boleh masoek hanja 
isteri moeda dan beloem kawin. Biar moeda, djika soedah berlaki ta' boleh 
Soenggoeh sajang, pergerakan diwaktoe sekarang masih ada perwatasan. Ta' 
baik P.I.M. diganti P.K.P. (Perkoempoelan Ka oem Perawan)? Soepaja taho jang 
hendak masoek lid Mana perkoempoelan kaoem djagonja 


DE HOOP Mormerwerkeri Petamboeran 132: Telf. 5412 W t/o Europeesche 
Begraaf Plaats BATAVIA-CENTRUM Atelier voor Graftomben, Bong Pay, Grafsteen, 
Naamborden Kunst-Graniet, Tegels, het leg- gen van marmervloeren. VLUG — 
COULANT GOEDKOOR ONTWERPEN EN UIT VOEREN TE ONTOVERAL BIEDEN 


KEINGINAN PUBLIEK ! Diwaktoe moesim hoedjan dan waktoe panas, poen tidak 
poetoesnja orang belandja di segala toko-toko Begitoe djoega jang melantjong 
Akan tetapi, diantara jang melantjong itoe pernah membilangkan pada teman 
sedjawatnja, de ngan perkataan ,,Antara keinginan saja dengan barang-barang 
Bisa dapat di T.O.K.O. „DELIMA — Batavia-Centrum Senen 


PAGOEJOEBAN PAMITRAN Tanah Tinggi Tangerang poer mempoenjai 
vereeniging, diber nama seperti diatas Initiatief beberapa pegawa boei, bangsa 
Soenda. Toedjoean merakatkan persaudaraan oran Soenda, mementingkan 
kesenian Soenda (ketjapi, soeling dan ten bang), toneel dan Igama Saban malam 
Djoemahat dilezingkan hal Igama. Dan saban Minggoe Soenda kunst Toneelnja 
telah beberapa kal dipertoendjoekan dimoeka oemoem dengan succes. Tapi 
mana perkoempoelan Tangerang aseli TERLALOE MOERAH. Vlechtwerkloon 
(oepah nganjam) di Tangerang terlaloe moerah ta' sepadan dengan pekerdja 
annja. Dalam 10 bidji toedoeng blonsong, hanja 3 (tiga) sen oepah nja, 
sedangkan 10 toedoeng itoe bisa klaar dalam tempo satoe minggoe Sekarang di 
mana-mana tela menambah oepah koeli, karena apa di peroesahaan toedoeng 
Tangerang tidak? (Pembantoe kita toelis ang) 


Madoera GARA-GARA MAIN PENTJA BERBOENTOET PENTJOERI Di onderdistrict 
Sotja Bangk lan akan diadakan beladjar main pentjak oleh seorang goeroe 
pentjak bernama Ngarisan, terdiri da ri pemoeda jang kebanjakan bota hoeroef, 
dan ta' dapat didika Agama, dan memakai soemba ngan teroetama f 0.20 entah 
kebelakangnja berapa saban boean, penoelis beloem tahoe Soenggoehpoen 
boeah oesahanja itoe tjita-tjita baik dan soedah tentoe si goeroe ta' mengadjar 
begitoe, akan tetapi pemb tja jang terhormat tentoe maloem, santri-santri 
pentjak tadi terdiri dari pemoeda jang ta ter didik dan sesoedah dia beladja ada 
sedikit tahoe roepanja santi santri itoe tambah ta mengena boedi, apalagi 
kesopanan, santra santri itoe mentjak di tengah-tengah-tengah straat jang 
besar-besar, djika dinasehati ta boleh tidak dia tjoba lantaran dia bisa bentjak 
Penoelis sering mendapat jang koerang senang didengar telinga dan djoega apa 
latjoer? Ada satoe moerid dari permainan terseboet bernama Satraman jang 
telah 2 atau 3 boelan dimoe ka telah mentjoba mentjoeri barang-barang ketiil- 
ketjilan kepoenjaan orang bernama Taib, dan dia oentoeng bisa meloloskan de ri 
sampai pada soeatoe waktoe ja baik tanggal 1 Maart dia menjoeri lagi didalam 
roemah toean W Onderwijzer disana dan soedah tentoe beliau itoe tidak enaka 
kepada pemoeda tadi. Si pemoeda tadi dengan sendi rinja membawa arit ke 
roemah toean W. tadi dan mengeloearkan omongan jang ta'sopan didengan Ja, 
ma'loem boleh djadi maoe tjoba pentjaknja itoe, tapi beliau seorang jang 
berfikiran, soedah tentoe ta soeka kepada hal itoe teroes dia rapport pada jang 
ber wadjib, sesoedah dia dibawa k kantoor Ass.-Wedono dan disa na dia 
(Satroem) mengakoe teroes terang dari moelai dia men tjoeri poenjanja Taib, 
jang seteroesnja kepoenjaan toean W. i toe Satroeman memberikan ketera ngan, 
lantaran dia tidak bekerdja akan tetapi dimestikan membajar soembangan boeat 
beladjar pentjah Kita mohon kepada jang berwadjib di Bangkalan, agar soepaja 
tidak diberinja idzin hal itoe sebab permoelaan beladjar rekest beloem datang 
telah begitoe, bagaimana achirnja di kemoedian hari? (Toelis pembantoe kita da 
ri Bangkalan) APAKAH BOEAHNJA Directie M.S.M. mengoer djoengi Madoera??? 
Soenggoeh sajang kalau hanja mementingkan keperloean Maat schappijnja, 
sedang penggawa penggawainja ta' diperbaiki, dj ngan djangan seperti jang da 
tang tahoen 1935 disana hanja memberi terima kasih kepada penggawai 
bangsanja sendiri (Be landa), bangsa Indonesianja boleh tahoe sadja. (personeel 
Beanda ditambah gadjih, Indonesi er tidak) Betoel M.S.M. menderita banjak 


hoetang, tetapi hoetang itoe toch boekan karena roegi, tjobalah lihat 
motorschepen nja jang semoea baroe seperti Bangkalan, Soemenep dan Els 
sabeth cozoline ditambah autobussen dan dynamo itoe, tafsiran penoelis 
ta'koerang dari 200 riboe roepiah harganja semoea Seandainja hendak berboeat 
ala san personeel salariessen penoelis tidak moefakat, karena salari bangsa 
Indonesier ini waktoe setinggi-tingginja f 50.— (vijftig gulden), sedang salaris 
bangsa Be landa serendah-rendahnja f 60.— (zestig gulden) hingga ampat ke 
lima ratoes roepiah. Kalau penoelis memikir gerak gerik Madoera Tram, sangat 
banjak kedapat kejandjilan-kegandjilan, seperti da lam ini s.k. t.t. pembatja 
beloen loepa peri hal ketjilakaan seorang anak dilindes kereta bakal moeapasir 
didesa Patemoen, tetapi jg mendapat hoekoeman si Machi nis Dellan dengan 
ditoeroenkan mendjadi locostoker dan si loco toker Karnawi ditoeroenkan 
mendjadi toekang gosok dibingkil Kamal, dan sedang si Hoofd-cor dusteur 
Saimoen dihoekoem den da f 2.50 (twee en 50/100 gulden) tiap-tiap boelan 
boeat lama nja 6 boelan........... Soenggoeh sajang, ditentang koendjoengan t. 
M.C Rub ke Madoera itoe, kalau ta'a kan berboewah baik adanja (Pem bantoe 
Madoera), 


SEDIKIT KETERANGAN. Berhoeboeng dengan henda memperloeaskan daerah 
"Penoen toen", jang mana terasa keperloe annja oentoek mengorganiseerd 
pekerdjaan di dalam dan di loean kota Betawi ini, maka saja rasa oentoek 
sementara waktoe, saj sendiri mesti meninggalkan kantoor Pnoentoen Ini 
bergoena oentoek kemadjo annja ,,Penoentoen", djoega oen toek toean-toean 
pembajta bis mendapat kabaran-kabaran jang tidak bisa didapat djika hanja di 
lihat di kota Betawi sadja Dari itoe, haraplah toean-toejan pembatja djangan 
salah mengerti, djika moelai Penoentoen jang akan terbit tg. 19 Maar 1938 ini, 
nama saja tidak toean toean dapatkan lagi di Penoentoen ini, sedang saja teroes 
bekedja oentoek Penoentoen tap dari loear sadja. E. Djakatingkir Kita harap 
tenaga toean Djatingkir ini dapat memoeaskan sidang pembatja. Begitoe poela 
ke datangan toean ini dimana-mana tempat teroetama di West Java dapat 
samboetan baik. (A.Ar.) 


Sate kambing enz....... NOY PARMA ALIAS Kramatplein No. 8 — Batavia-C Tempat 
bersih Lajanan tjepat Ditanggoeng lezat Djangan pertjaja sebeloemnja 
menjaksikan. Toean-toean jang ternama di kota Betawi k banjakan mendjadi 
langganan kita Sanggoep oeroes pesta makan masakan kambing di roemah 
toean. Boleh berdamai Eigenaar Parma alias Nor 


E 


Bisa dapat beli diantero tempat dan pada Hoofd-depot: SOUW HAN JAM G. Djati- 
Baroe 61 Tanah Abang Batavia-Centrum 


Hidanaan 


Bentji pada Belanda Ah, itoe omong kosong Toean J.L.J. Bausch Directeu dari N.V. 
Bouw en Cultuurm Tjipinang Proempoeng" sedjah beberapa hari telah dihadapka 


kehadapan Rad van Justitie Bat via, sebab dipersalahkan soedah merampas 
kemerdekaan orang Djawaban terdakwa ini poeta balik meroewetkan Raad. 
Kadan kala pesakitan bingoeng mentjar fikiran, minta soepaja pemeriks an 
dimoendoerkan. Djoega pen djawaban jang boekan boekan sadja mengatakan: 
»'pendoedoek di sana bentji pada Belanda Rahasia jang gandjil gandji dalam itoe 
tanah ,,Tjipinang Proempoeng" soedah terbongkan habis habisan, jang doeloenja 
di toetoep rapat rapat Beberapa kali dikotjok oleh orang pers, baroe sekarang 
goetja wasiat itoe meletoes, sehingga 31 orang saksi perloe didengar keta 
rangannja tentang perboeatan pesakitan jang dianggap meram pas 
kemerdekaan orang, ““£ Jang menggelikan hati Ladi, ia lah keterangan pesakitan 
jang mengatakan pendoedoek disitoe bentji pada Belanda Keterangan ini 
sebenarnja..... omong kosong Ladi heran sekali, dimana ada toean tanah, baik di 
dekat kota atau di loear kota, selaoe ada sadja terdjadi matjam matjam hajang 
tidak diingini dengan hebat Baik pentjoerian — pemboenoe pembongkaran — 
han — peram pokan, seakan akan tanah jang dikoeasai oleh toean tanah itoe 
mendjadi tempat sarangnja pendjahat. Dan pendoedoeknja tidak loepoet dari 
perselisihan terhadap toean tanah dari sawahnja Boleh djadi dilain bagian toean 
tanah jang djaoeh dari kota djoega ada terdjadi hal hal jang lebih hebat dari 

» Tjipinang Proem poeng jang dekat kota Betaw ini Menoeroet hemat Ladi, 
dimana tanah jang dipacht oleh toean toean tanah jang seringkali terdjadi hal hal 
jang koerang baik ada baiknja kalau pemerintah ta rik kembali itoe tanah Makin 
lekas, makin baik...... 


LADI Pakket f 5. 


1 boekoe Tarich Agama Islam 2.50 boekoe Boekoe Masakan Kokki-Kokki jang 
Pande 2.— boekoe Kitab Logat Melajoe-Inggeris 2. boekoe English-Malay Royal 
Prime boekoe English - Malay First Readen boekoe English. Gramman boekoe 
Fifty Lessons in English Conversation 1. boekoe Roepa-roepa Recept Penting 
boekoe Pengetahoean Radio 2 1 boekoe Pengadjaran Menolong perempoean 
beranak 1.5 f 


f17.5010boekoe............. 5.— Kirim wang dengan postwissel......... Franco bisa 
dapat semoea boekoe-boekoe jang terseboet diatas. sampai diroemah toean 
njonja) 


Pesan teroes padan S. M. TAYIB Boekhandel & Commissionair Kali Goot 31 
Batavia-C. 


Batjalah PENOENTOEN 
Bioedjoeng garis 
Adres jang paling terkena kernal paling baek boeat speda toean Njonja merk 


Moedah moedahanlah, lekas nama itoe digantikan baroe. Dus ,Institoet 
Journalistiek". 


HOTEL EN PENSION HINO MARU 


Prins Hendrikstraat No. 11 Telefoon No. 66— Medan Satoe satoenja hotel pension 
jang bersih 


Sedang tarief ditanggoeng menjenangkan 


Moelai tanggal 18 sampai 20 AME Maart 1939 Bogo Pasar Sawah Sesar - Batavia- 
Centrum P THE PLAINSMAN (Oe Trek Naar Westen) Satoe tjerita jang sangat 
menarik hati, datang lebih siang soepaja tidak kehabisan tempat. 21—23 
MAART: ,exas Ranger 24—27 MAART: „Souls At Sea Satoe film jang soedah lama 
ditoenggoe oleh publiek. 28 — 29 MAART: „l Give My Life" 30 MAART: AWAS! 
DJANGAN SAMPEI LOEPA, Film TERANG BOELAN JANG TERKENAL 
MENGGIRANGKAN PENONTON. 


Happy? 


Karena: Potongan jang naar maat: Mode service. Afwerking jang tjermat! Sebab 
itoe dalam sedikit waktoe mendjadi bekend „Happy Tailor Petjenongan 57 
Batavia-C. 


Maoe sama maoe...... Drang lain boleh verrrek. Dalam ,,Keng Po" toean Zain 
Sanibar ada toelis satoe perdjodo nan loear biasa jang mendjad boeah bibir 
orang Tanah Pasoen dan. Diant, anja sebagai berikoet: Hari Minggoe tanggal 
Maart jbl. dikota Betawi soedah terdjadi perkawinan anta ra seorang lelaki dari 
Lahore (India) jang belon berselang berapa lama datang di Indone sia, sama 
seorang gadis Indo nesier terpeladjar, anaknja toean Moehidin School-opzie ner 
Sekolahan Gemeente Betawi dan terkenal dalam kala ngan Pasoendan, malahan 
pemoekanja ,,Pasoendan Itoe gadis keloearan salah satoe sekolahan Mulo di 
Betawi ini, dan soeal perkawinan terseboet adalah oeroesan familie dan roemah 
tangga orang jang biasa sadja Tjoema ini kali rada menarik perhatian dan djadi 
pembi tjaraan oemoem Indonesiers, sebab ada ,,loear biasanja Sekian kabaran 
itoe, benar tidaknja wallahoe 'alam bissawab wailaihi mardja'oe wal ma'af. 
Menoeroet notes Dr. baroe ini kalilah terdjadinja perkawinan an tara Serikandi 
Indonesia dengan Ardjoena India oean Moehidin boleh menggemboengkan dada, 
beroleh seorang menantoe India jang sefaham dan sekejakinan poela, sampai 
tersiar di s.s.kabar Disini Dr. ambil kesimpoelan bahwa Njonja Njonja bangsa Dr. 
agak lakoe boeat pemoeda pemoeda lain bangsa. Tapi kalau pemoeda pemoeda 
bangsa Dr. kalau hendak kawin dengan Njonja njo nja lain bangsa, roewetnja 
boekan alang kepalang...... malah kadang kadang, walau maoe sama maoe 
sekalipoen, politie dan hakim bisa tjampoer tangan Dr. djoega doeloe pernah 
toelis, kalau maoe sama maoe, orang lain boleh verrrek. Boleh djadi ini sembojan 
toean Moehidin, Pemoeda pemoeda bangsa Di diharap djangan termenoeng me 
lihat pisang masak ditebang orang...... India Hindoep, hindoeplah toean Moehidin 
en menantoe...... Siapa lagi? DR. POESANG Drogisterij 2 ,, THERAPIE" — Tel. 5494 
W Kramatplein 3L Sedia Obat-obat (medicijn) (Loco) Sebangsa patent. Harga 
ditanggoeng menjenang kan. 


LUXE STAALBUIS FABRIEK & Co. TJIANG SOEY Pintoe Besar 81-83 — Batavia Telf. 
No. 175 Bat. 


COMPETITIE WEDSTRIJDEN V.B.O. 


Saptoe, 19 Maart 1938 | — B.V.G HERCULES lapang B.V.C. V.V.M. — B.V.V. di 
lalapang Keboen Binatang. T.N.H. 2 — OLIVEO 2 di lapang. Taman Sari U.M.S. 4 
OLIVEO 4 — lapang Waterlooplein. — V.I.O.S 4 S.D.L. lapang Kebon Pala di 
HERCULES 4U.M.S. 5 — lapang U.M.S d. SPARTA 4 T.N.H. 4 di lapang Sparta A. 
VIOS 7 — S.V.B.B. 5 di lapang Vios. Minggoe 20 Maart 1938: VIOS I — T.N.H. di 
lapang Vios. HERCULES 2 — S.V.J.A. 2 di lapang Deca-Park S.V.B.B. 3 — OLIVEO 3 
lapang Kebon Binatang. 2 B.V.C. 3 — T.N.H. 3 lapang B.V.C. di V.V.M. 2 — 
SPARTA 3 lapang Waterlooplein V.K.J.B. — S.V.J.A. 4 di lapang Koningsplein N.O. 


Firma Lim 


Doeloe sebeloem P.P.P.I. mendirikan Instituut itoe, soedah pernah setengah 
orang membikin ke ritik. Dalam pekerdjaan mentjela toe nampak perboeatan 
boesoek dengan toelisan toelisan jang kaau sekiranja tidak memoesingran 
kepala, tetapi toch sangat menjedihkan. Apa sebabnja? Karena keritik keritik 
jang dilangsoengkan itoe tjoema berbaoe boedjian poedjian atas diri sendi ri, dan 
teroetama datang dari pehak jang membentji mereka mereka jang maoe 
mendirikan institoet baroe itoe, dan sifat sifatnja pentjelaan tadi kebanjakan nam 
pak koerang zakelijk. Dari sebab toe, tiada seorang maoe mempeatikan keritik 
itoe Sekarang setelah ,,Institoet" toe berdiri, roepa roepanja ada oea toe 
pergosokan pikiran dian tara kaoem kaoem jang mengoeroes ,Institoet" tadi, 
sehingga seorang penoelis bernama ,,S. di dalam berbagai bagai soerat kawar 
terpaksa menjatakan pikiran nja, bahwa Institoet itoe sebenarnja boekan 
oentoek Journalis ten, akan tetapi....... jang dimaksoedkan adalah oentoek 
menberi pendidikan kepada moerid moerid sebagai ,,maatschappelijke leiders" 
Pendek kata, maoe dikatakan sadja oentoek mendidik pemoeda pemoeda boeat 
kepentingan mas jarakat, katalah sadja dalam segala galanja, dan seberapa 
dapat Disini itoe terlajangkan pikirannja kaoe jang sedang enthou siaat kepada 
PERS jang diang gap sebagai satoe stuwkracht terbesar oentoek masjarakat, aga 
ebaiknjalah institoet itoe mempentingkan pendidikan pemoeda pemoeda jang 
ingin bekerdja pada doenia persoerat kabaran, Maksoed itoe, memang 
soengjoeh moelia...... dan siapatah ja tidak soeka memberi hak kepada nstitoet 
itoe boeat berdr, dan noestahillah kalau maksoed jang tebaik itoe rasanja tidak 
memperoleh sokongan Tetapi sekarang, bagaimana? Sekarang nistitoet itoe 
soedah berdiri. Namanja sadja salah boenggoeh poen jang dipeladjan tan dalam 
istitoet itoe berkenain dengan doel jang dimaksoedtan, sebab memanglah jang 
ditji ja tjitakan jaitoe mendidik pemoela pemoeda boeat bekerdja di da am Pers, 
tetapi apa tjelaka...... pilihan nama salah dengan meng goenakan „Journalisten, 
dus soeatoe instituut boeat mendidik jour nalisten telah diterima dengan ter 
boeroe boeroe, ma'loemlah, dan moengkin karena kekoerangan voorbereiding? 
Kita soeka mengakoei bahwa kaoem jang sekarang sedang mentjela pendirian 
»Instituut" itoe ida berdiri dipehak jang benar, kalau maoe mengatakan Instituut 
itoe salah menamakannja Tjoema, adalah sajangnja, abh wa keritik jang 
dilangsoengkan toe soenggoeh kebanjakan afbrekend. Ada jang mengatakan 


nama haroes diganti dengan „Instituut voor niet journalisten" d.I.s. Sekarang, 
baiklah kita mengambil djalan jang benar. Menoeroet pendapat kita., seyogianja 
lah nama itoe diganti sadja degan: „INSTITUUT JOURNA LISTIEK". Djadi ada lebih 
nja ta namanja. Akan maksoed mak soednja Instituut itoe, tentoe peoe 
diterangkan, bahwa nistituut tadi jaitoe memberi pendidikan kepada pemoeda 
pemoeda, boeat bekerdja pada soera soerat kabar, entah sebagai Corespondent 
entah verslaggever, entah correc tor, entah wartawan, tetapi boekan journalist. 


Norman Triumph Humber B. S. A. Speedy Royal Enfield Tjoei Keng 


Haroes dianggap. ,,So'al Instituut Journalist. Nama journalist, hendaknja djangan 
diseboet seboetkan de ngan moedah, karena nama itoe adalah satoe tjap dari 
pehak jg. naoe menjeboet itoe, sebagai raadnja seorang jang agak beeh 
mendapat titel itoe Ketahoeilah, bahwa seorang Jo urnalist itoe adalah terhitoeng 
daripada kaoem letterkundigen Djadi seorang journalist, haroes lah 
»letterkundige" tetapi seorang „letterkundige itoe beloem tentoe „journalist. 
Ma'loemlah oleh karena jangdianggap letter kundigen itoe misalnja adalah 
Romanschrijvers. Dichters (ahl sja'ir), Dramaturgs, journalist. Oentoek mendjadi 
letterkundi ge, orang perloe mengenal bahasa, dus ahli bahasa. Karena warawan 
wartawan kita itoe, soenggoehpoen bekerdja oentoek soerat kabar, tetapi 
barangkali boekan semoeanja ahli bahasa (moengkin hanja satoe doea orang 
jang ahli dalam bahasa kita Indonesia 100 procent), maka djanganlah dengan 
gampang be rani menamakan dirinja Journa list. Dari itoe, ada sangat perloe dan 
urgent, bagi kepentingan pe moeda pemoeda jang maoe beker dja pada doenia 
persoerat kabaran Indonesia disisi mendapat keandaian oemoem jang perloe 
baginja, soepaja beroesaha djoega mentjapai kepandaian oentoek 
mengemoedikan bahasa Indonesia, dan siapa tahoe, dengan dja jan berasjik 
dalam segala galanja, karena mempoenjai interes se besar kepada journalistiek, 
di kemoedian hari berani berkata dengan kebangsaan: ,,Akoe inilah journalist ! 
Dan oetjapan itoe kiranja baroelah benar, kalau masjarakat toeroet 
mengoeatkan toe djoega Sebab itoe, tidak goenanja, ke ritik keritik jang tidak 
sehat dan selaloe menjesatkan pikiran pembatja sadja. 


Pemoeda pemoeda jang beladjar disitoe, baiknja diharoeskan jang radjin dalam 
oesahanja oen toek mentjari ketjerdasan. Haroes menoeroet dan toendoek, 
apabila dikirimkan keseboeah leer school, misalnja...... boeat semen tara hari 
dipekerdjakan oentoek membantoe pekerdjaan di dalam bureau soerat kabar 
jang ada di Betawi. Misalnja dikirim ke redac tie soerat soerat kabar apa sadja 
biarpoen dianggap oleh orang lain...... seperti loopjongen. Tidak perloe maloe ! 
Semoeanja itoe oen toek kepentingan sendiri, dan de ngan setjara itoe, dengan 
pimpinan wartawan wartawan jang sekarang ini tentoelah mereka pemoeda 
pemoeda tadi bisa mendabat praktijk. Dari ito, perloe djoega bantoean itoe dari 
pehak soerat soerat kabar dengan sa-ridla-ridla nja Kans itoe, sebaiknja, baroe 
boleh diberikan kepada pemoeda pemoeda jang soedah sementara lama 
beladjar dalam nistituut Jour nalistiek tadi. Kalau sekiranja demikian dia 
toernja...... moestahil atoeran itoe mendjoendjoeng soeatoe inttelling jang baroe 
itoe, instelling jang perloe toentoetnan dan boe kan pentjelaan Apa poela 
„oesaha bangsa ki ta" sendiri Dj. 


Tweedehandsch Boekhandel Regen-Hasiboean Peladjaran boeat A.M.S., H.B.S. 
dan H.I.S. djoega menjediakan Romans ontspanningslectuur en Letterkunde 
Toean-toean dan Njonja-njonja landjalah dan kirim boekoe apa jang perloe, 
selamanja kita ada bersedia harga paling rendah dari lain-lain Boekhandel 
Menoenggoe dengan hormat Adres: Tweedehandsch-Boekhandel REGEN - 
HASIBOEAN Kramatplein No. 10 dan 16 BATAVIA-CENTRUM. 


Toko ,CENTRAAL". Handel in Manufacturen. PASAR SENEN 177 — Bat.-C Harga 
rendah Persediaan memoeaskan 


MEMBENARKAN KESALAHAN Dalam hoofdartikel perkataan idinan, haroes dibatja 
Idaman. 


IAANO. 

Segala matjam batik haloes Tjoekoep sedia. 

BATIK PEKALONGAN Mode Panzelen Mode Singapoer 

Sawitan boeat penganten DJOEAL SELAMANJA ENGROS en DETAILS 


Toean-toean dan Njonja-njonja Mode Batik modern dan moerah, lekas datang di 
ini adres! 


NETJIS EN MOERAH DIPERABOTIN TOEAN DAN NJO NJA POENJA BOEMAH OLEH: 
Toko en Meubelmakerij DE FIETS ANNO 1925 Molenvliet Oost No. 62/6. 
(Djembatan Boesoek) Telefoon No. Batavia 1129. FILIALEN: Parapattan Menteng 
No. 28 — Telf. WI. 1900 Tandjong Priok (Zuiderboordweg. No. 111) Toko 
»BROMO" Djambatan Boesoek No. 59 Telf. Bat. 1129 toestel 2. Kasih huurkoop 
dengan pembajaran jang sangat ringan, dar roepa-roepa: MEUBEL, LONTJENG, 
WEKKER, HORLOGE. TEMPAT TIDOER, SPEDA. KOMFOOR, gas minjak tanah 
peranti masak merk HALLER. LAMPOE gantoeng pake minjak tanah merk 

» KRONOS" 


MANOESIA JANG SOEKA MENDJAGA KASEHATAN. TERPOEDJI SEORANG JANG 
KENAL KEWADJIBAN 


DAMOE LOENTOER boeat Isteri dateng boelan laat, koerang tjotjok, terlaloe 
sedikit sakit di-pranakan, sakit di-pingjang, kepala sering poesing Minoem ini 
djamoe ditanggoeng baik: djikalau tida berboekti wang kombali. Harga per pak 
tjoema...... 10 cent DAMOE SRIAWAN Tjap Lampoe boeat membasmi dan 
mendjaoehkan segala roepa penjakit sriawan didalem moeloe (loeka-loeka), 
peroet rasa panas, makanan koerang an tjoer, medjen, kepala poesing, pikiran 
bingoeng. Per pak tjoema........... 5 cent Bisa dapet beli pada: Djamoehandel & 
Industrie „Tjop Lampoe" Bandoen TJIKOEDAPATEUH 233F — Telf. 1034 Di 
Batavia-C.: SAWAH-BESAR 2N 


Wettig gedeponeerd. 


Ma'asoem & Co. Pasar Senen 135 Bat-C. Tel. 3227WI. 


rukkerij ,JAHJA-TASOLEDAN 

SEGALA ROEPA Tenoenan, haloes dan kasar tersedia 

BAROE TERIMA Batik Stel-stelan en 

TOKO 

BATAVIA C. — BANDOENg SOEKABOEMI Keritik opbouwend perloe. 
NEDERLANDS INDISCHE ONDERLINGE QUOTA 

SPAARKAS Batavia-Centrum 


SPAARKAS - INSCHRIJVINGEN Sebagai KAPITAALVORMING BELEGGING STUDIE- 
BUERS VOORZIENING FONDS enz Kalau Toean beloem lagi djadi anggauta dari 
QUOTA mintalah keterangan jang lebih landjoet pada ADM.PENOENTOEN 
BATAVIA-C 


TAILOR H. A. Rachman Sawah Besar 19a — Batavia-C. 


Prima Stoffen. Prima afwerking Prima Couper. Systeem baroe, model baroe, 
harga baroe Kleermaker inilah jang akan memoeaskan kemaoean Toean-Toean 
sebab bahan-bahan kaennja kwaliteit diatas, harganja dibewah, Kaloe perloe 
boleh panggil sewaktoe-waktoe. 


8 BANDOENGSCHE KLEERMAKER M. D. SAWAD Kramatplein No.43 — Batavia-C. 
NAAR MAAT 


Bikinlah pakean toean menoeroet model baroe. Potongan netjes, doedoeknja 
bagoes dan enak dipakainja Rapi pekerdjaannja, 


Pakelah selamanja Mi njak ramboet Jo TEK TJOE Soedah dapat poedjian Harga 1 
botol F.0.20 Soepaja djangan keliroe pereksalah Tjap 2 ANAK 


Roemah obat JO TEK TJOE 
Kwitang 2 Telef. 855 Wi. Batavia-Centrum 


PERSENAN JANG BERHARGA AKAN DI KASI GRATIS PADA SEMOEA LANGGANAN 
DARI: TJIKEUMEUHWEG 13-15 


Toko De Echte (SADJOESI) BUITENZORG. 


Dengan hormat ! Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai 1 
October 1937. Toko SADJOESI tevens Schoen - Kleermakerij dan Salon De 
Colffeur „DE ECHTE" memakai Nationaal Kasregister Tiap-aiap pembelandja 
CONTANT dari f 0.05 sampai seteroesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah f 
5.— mendapat persenan barang-barang seharga f 0.50. Maka oleh karena itoe 
diharap langganan-langganan djika belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis 
dengan tertjitak harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali 
mendapat Vrij 1 kali Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja 


mendapat keoentoengan bagai langganan-langganan. Menoenggoe kedatangan 
Toean dan Njonja sekalian dengan hormat, SADJOESI 


TJPEWRITING CURSUS SPEED THE Petjenongan 21 Batavia-Centrum Akan 
beladjar typen blindsysteem 10 djari, dengan garantie tempo sependek- 
pendeknja datanglah pada adres kita. 


Minjakramboet JUK FENS Pendapatan paling baroe! Jang tidak ngangkek dan 
tidak bikin kotor ramboet. 


bee ghilangkan ketombe, meleHAR maskan dan bikin pandjang ramol N boet. 
Sedian kleur merah, haroem kembang kenanga, kleur idjo DENS haroem melati- 
tongkeng. AOET Nog porek atoe Per flesch terisi 100 gr... f 0.12”2 Hoofdagent 
West Java: TOKO ORIENTAL Batavia-C. Petjenongan 677 — Geproduceerd door 
MUGUET POEDER FABRIEK Batavia. 


Pengalaman lebih 20 tahoen Potongan tidak kalah dari Kleer maker Europa. 
Tjobalah toean boektikan ! Ongkosnja mahal, tetapi metjenangkan. 


DI BOGOR Menginaplah di: HOTEL „MERDIKA jang memoeaskan. 


Toko ,CENTRAAL". Handel in Manufacturen. PASAR SENEN 177 — Bat.-C. Harga 
rendah Persediaan memoeaskan. 


LOONBELASTING Satoe boekoe Loonbelasting, jang amat perloe oentoek kaoem 
boeroeh dan madjikan, tjoema 12 sen setengah tjoekoep oentoek satoe tahoen 
1938. Sangat handig, zak formaat sadja. Dengan mempoenjai boekoe itoe boeat 
tiap-tiap kaoem boeroeh dan madjikan tidak akan bisa timboel perselisihan atau 
loepa dan salah mengerti. Boleh beli dari Kantoor ,,Penoentoen" dengan harga f 
0.127, contant dan djika dikirim dengan post tambah prangko 2 sen. 
Administratie ,,Penoentoen Batavia-Centrum. 


COIFFEUR „POPULAIR Sawah Besar No. 4c. — Bat.-C. Salah satoe Coiffeur di 
Batavia-Centrum jang soedah terkenal dan berlangganan lama, Pekerdjaan 
memoeaskan dengan tarief jang pantas. Goenting ramboelt......... f 0.25. Tjatat ini 
adres. 


BOEKHANDEL ,,NASUTION" Kramatplein — Pasar Merah letter P.O. — Batavia- 
Centrum. Selamanja sedia 2de Handsch: boekoe-boekoe sekolah, Romans, Anak- 
anak, peladjaran dan Tijdschriften. Speciaal moerah. 


TJATAT PENTING! Teroentoek bagi kaoem saudagar adres jang dibawah ini, jang 
soedah mempoenjai langganan di Indonesia ini, jang soedah lama terkenal serta 
djoedjoer, dan tjoekoep persediaan dari roepa-roepa batik keloearan Batavia, 
Cheribon, Tasikmalaja dan roepa-roepa tenoenan serta segala roepa 
manufacturen. Pengiriman selamanja dengan rembours K.P.M. atau Post. Banjak 
sedikitnja kita terima dengan senang hati. Dan toean-toean tjo balah minta 
keterangan pada kita. Memoedjikan dengan hormat, AMINOELLAH" Batikhandel 6 
Commissie Agent Gang Mesigit 30a — Batavia-C. 


H.V. Ghandas 8. Company Gang Orpa No. 82 — Batavia Telf. Bt. 648. Membeli 
dan terima commissie dari: Segala roepa hasil boemi dengan atoeran jang paling 
menjenangkan. Tanjalah pada adres diatas. 


18.— Pandjang Tjiamis dari............. 6.— Sarong Tjiamis dari................. f 20.— 
Pandjang Banjoemas dari........... 19.— Sarong Banjoemas dari................. 7. — 
Babaran Pekalongan dari........... Te SAFON tensi bina iia 19.— Sarong 


Tenoenan Indonesia dari j 9.— Sarong Palekat Japan dari........... 


30.— sampai 25.— sampai 50.— sampai 45.— sampai 30.— sampa 28.— sampai 
sampa 40,— 21.— sampai 


N. B. Sanggoep mengirim rembours ke segala tempat: Menoenggoe pesenan 
per codi. per codi. per codi. per codi. per codi. per codi. per codiper codi. 

Kali Goot No. 31 

Hoesin Malik Batavia-C. Agentuur & Commission agent 


Dimanakah Toean bikin pakean: Datanglah pada Kleermaker A. SHAWIK 
Fransmalaat 49 — Batavia-Stad. 


NASEHAT JANG BERHARGA 


HARGA PER BOTOL BESAR... f. 2:50 KE innen f 1.30 nye AA 
Pesanan dari loear kota dikirim rembours djikalau pesan lebih setengah dozijn 
dikirim oewangnja doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ AGENT-AGENT: Di Bandoeng: 
Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan. Cheribon Thian Ho Tong. Djokja: 
Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cor nelis: Sam San Yok 
Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho Ngo 
Hok Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po 
TjoeTong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: le 
Djin San leKim Tje dan roemah Obat Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. 
Poerwokerto: Eng Tjoen Ho Tandjoeng Pandan: Tje An Tong. Serang: Wee Leng 
Tong. Palembang: Thian Eng TongDjember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan. 
Pangkal Pinang: Thi Seng Tong, Palembang: Lau Djin Seng. Kroeë: Ek Hin. Kediri: 
Tn Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makas sar: Eng Thaij Ho. 
Djokja: Thaij An Tjan. Tandjoeng Pandan: Djoe Bie 


HOOFDDEPOT: TANAH LAPANG GLODOK No. 10 
Toko Obat THAY AN HO TELEFOON No. 1620 BATAVIA. 
TAUNG UANG KIN 


AWET MOEDA. KOEWAT DAN SEHA MASKIPOEN SOEDAH BRANAK LIMA KALI 
DENGEN SELALOE MINOEM INI ANGGOER SEABIS BERSALIN. SEBAR BISA TOLAK 
ANSIN. BERSIHKEN DARAH MENGEGAH MENGLOEARKEH TERLALOE BANJAK 
DARAH. AER TETE DJADI KENTEL.TAMBAH NAPSOE MAKAN. DAN LAIN LAIN. INI 
ANGGOER DIBIKIN SPECIAAL BOEAT GRANG ABIS BERSALIN. BOLE MINOEM 


TROES SAMPE 3 BOELAN TIDA HALANGAN. ORANG SOENTINS TIDA BOLE 
MINOEM. 


Colffeur LU Petjanangan No. 61 Ba 


Adalah Coiffeur jang satoesatoenja jang menjenangkan bagi toean toean. Sebab 
itoe, sebeloem U ketempat, lain silahkan koendjoengi Coiffeur LUX lebih 
dahoeloe. Djoega sedia mendjoeal barang barang BEDAK dan Minjak Wangi 
keloearan MUGUET jang terkenal 


WILT U leren typen? 


Ga naar: 


METROPOLITAN 


TYP CURSUS 


Pasar Baroe (Schoolweg 
Noord 10 


